MAJLIS TAFSIR AL-QUR’AN 

(MTA) PUSAT 

http://www.mta.or.id e-mail : humas_mta@yahoo.com Fax : 0271 661556 


Jl. Serayu no. 12, Semanggi 06/15, Pasarkliwon, Solo, Kode Pos 57117, Telp. 0271 643288 


Ahad, 11 Mei 2014/11 Rajab 1435 Brosur No. : 1 698/1 738/IF 



Wajib Tha'at kepada Allah dan Rasul-Nya (ke-10) 

21. Kebahagiaan orang yang mengajak dan mengikuti sunnah Rasul 


J > s 

r- 


r 




y \ ) t . * ^ .y O y y y y y . * y v y y 

& cti J (J j' £ 4 j aW) j 4j j aU' j 




0 J» 


A 


^ O / / 


/ . ' o 

O * -r 




Dan barangsiapa yang tha'at kepada Allah dan rasul-Nya dan takut kepada 
Allah dan bertaqwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang 
mendapat kemenangan. [QS. An-Nuur : 52] 



^ ! 


.Q 




^ 0 








j j* J 


li JJii aJ 


0 J* 






J 



Dan barangsiapa mentha'ati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia 
telah mendapat kemenangan yang besar. [QS. Al-Ahzaab : 71] 



Barangsiapa tha'at kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah 
memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, 
sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. [QS. 
An-Nisaa' : 13] 



4 jjjli? Jljj U ‘ ys J 




J 15 : J 15 bgy ^ 


O * y' 

r* J 










^ „ 'u J ' O ' ' 

\ ' O y' 0 } )■ ' 1 \ ' ti \' S 0 . » 

^ dr 4 v J* JijAU* 


y 





Dari Tsauban, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Akan selalu ada 
segolongan dari ummatku yang menampakkan kebenaran. Tidak akan 
memudlaratkan kepada mereka orang yang menentangnya, sehingga Allah 
mendatangkan perintah-Nya, sedangkan mereka tetap demikian itu”. [H R. 
Muslim juz 3, hal. 1 523, no. 1 70] 









Aj 











W t i\oyt :T .«jASi J* jU J iwl y 




Dari Mu’awiyah, ia berkata : Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Selalu 
ada segolongan dari ummatku yang menegakkan perintah Allah, tidak akan 
memudlaratkan kepada mereka orang yang menentangnya atau 
menyelisihinya, sehingga datang keputusan Allah dan mereka tetap ada di 
tengah-tengah manusia”. [HR. Muslim juz 3, hal. 1524, no. 174] 



J ‘ 





O X O f 


1*0 


-'O 


- Jif >UI 












u 








* A ’Sr 'jt&'wr jJik Ji & 


y * n * 




Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SA W bersabda, "Barangsiapa 
yang menyeru kepada petunjuk, maka ia mendapat pahala seperti pahala 
orang yang mengikutinya dengan tidak mengurangi sedikitpun pahala yang 
mengikuti. Dan barangsiapa yang menyeru kepada kesesatan, maka ia 
akan mendapat dosa seperti yang mengikutinya dengan tidak mengurangi 
dosa mereka sedikitpun". [HR. Muslim juz 4, hal. 2060] 


2 




Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa 
yang menyeru kepada petunjuk, maka ia mendapat pahala seperti orang 
yang mengikutinya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikitpun. 
Dan barangsiapa yang menyeru kepada kesesatan, maka ia mendapat 
dosa seperti orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi dosa 
mereka sedikitpun". [HR. Abu Dawud juz 4, hal. 201 , 4609] 


x yy 


S S * ' * 


y 


y 


& / v y v v y vy o o 

j! J* o! JP <0)1 UP jj jJS 


y y y 




. /0 


y 

s «y'' \ ' 


0 * 


y 


y 


y y 


yy y 


y 


UpI C. : Jli .p 




/ y O 

y i y 0 y i 


y 


y O y & y f y . 

O ... y f > O O y O ^0 .0^0 0 

JL3 


♦♦ ♦ 






y y y y 

y y 0 yy y 0 




». i/ y o yy y v . y y i 9 ' 

4-pJj Z' Jjj \ /w* 4 


0/0 0 t 




0 y y 


y 


y 

y 


y 


y, 


f 0 




x yy 


y 


w 


y r bi ' J 14 ^ 


A 








c ^ o . : t <jju» jd\ . 


7 


y : 




\£j* 


i 


y 




Y AU 

Dari Katsir bin Abdullah, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi SA W 
bersabda kepada Bilal bin Al-Haarits, "Ketahuilah i”. Bilal bertanya, "Apa yang 
harus saya ketahui ya Rasulullah ?". Beliau bersabda, "Sesungguhnya 
barangsiapa yang menghidupkan sunnah dari sunnahku yang dimatikan 
sepeninggalku , maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang 


3 



yang mengamalkan sunnah itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. 
Dan barangsiapa yang membuat bid'ah yang sesat yang tidak diridlai Allah dan 
Rasul-Nya, maka ia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosanya orang yang 
melakukan bid'ah itu, yang demikian itu tanpa mengurangi sedikitpun dari dosa- 
dosa orang yang melakukannya". [HR. Tirmidzi juz 4, hal. 150, no. 2818, ia 
berkata : Ini hadits hasan] 




/ s \ . . / ^ s . s 

' , . i t , ^ , i° ^ o / ; ,o / °, i 0x 

auI l )[ :JU y? J j— j j £- j*JpI y' yp 

/ / X 


I X ^ f ^ S / } O X ^ XX ^ 



t T ^ \ :yj ^ y : t 


Da/7 Abu Hurairah, menurut yang aku ketahui dari Rasulullah SA W, beliau 
bersabda, “Sesungguhnya Allah akan membangkitkan pada ummat ini 
setiap penghujung seratus tahun orang yang memperbaharui agama pada 
ummat tersebut ”. [HR Abu Dawud juz 4, hal. 109, no. 4291] 


UI &JI Ji jr : jis ^ Ai sy 01 ^ ^ 


* S * 


/• /• 


& / / 

O/ ^ 


X 


yil V. :JU t J; V. j A b' :l> .J V. 


x£ x O x x 


X 

X 

x, O x 


X 


X 


X XX 


^x 0 


^ :A^ jU=J! .y' Jij yC^P y j 


X 


Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SA l/l/ bersabda, "Semua ummatku 
akan masuk surga, kecuali yang tidak mau". Para shahabat bertanya, "Ya 
Rasulullah, siapa orang yang tidak mau itu ?". Beliau SAW bersabda, 
"Barangsiapa yang tha'at kepadaku, dia pasti masuk surga. Dan barangsiapa 
yang durhaka kepadaku, berarti dia tidak mau (masuk surga)". [HR. Bukhari juz 
8, hal. 139] 




Dari Abdul lah bin Mas’ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya Islam itu bermula asing, dan akan kembali asing sebagaimana 




semula, maka berbahagialah orang-orang yang asing”. [HR. Tirmidzi juz 4, hal. 
129, no. 2764] 



Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SA W bersabda, “Islam itu bermula 
asing, dan akan kembali asing sebagaimana semula asing. Maka 
berbahagialah bagi orang-orang yang asing”. [HR Muslim juz 1 , hal. 1 30] 



oAnv cm :n 

Dari Sahi bin Sa’ad As-Saa’idiy, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya Islam itu bermula asing, dan akan kembali asing, maka 
berbahagialah orang-orang yang asing”. Para shahabat bertanya, “Siapakah 
orang yang asing itu ya Rasulullah ?”. Beliau bersabda, “Yaitu orang-orang 
yang memperbaiki ketika manusia dalam keadaan rusak”. [HR. Thabarani 
dalam Al-Kabir juz 6, hal. 1 64, no. 5867] 



5 





o 



Dari Abu Umayyah Asy-Sya’baniy, ia berkata : Saya pernah bertanya 
kepada Abu Tsa' tabah Al-Khusyaniy, aku bertanya, “Hai Abu Tsa’labah, 
bagaimana pendapatmu tentang ayat ini ?". Abu Tsalabah balik bertanya, 
"Ayat yang mana ?". Aku berkata, "Yaitu firman Allah Ta’aalaa "Yaa 
ayyuhalladziina aamanuu ‘alaikum anfusakum laa yadlurrukum man 
dlolla idzahtadaitum" - Al-Maaidah : 105“. Abu Tsalabah berkata, “Demi 
Allah, sungguh kamu menanyakan sesuatu yang aku pernah 
menanyakannya kepada Rasulullah SAW”, beliau bersabda, “Tetapi 
hendaklah kalian amar ma'ruf dan nahi munkar, sehingga apabila kamu 
melihat kebakhilan ditha’ati, hawa nafsu diikuti, keduniaan telah mewarnai, 
dan orang bangga dengan pendapatnya, maka wajib atasmu (yakni 
menjaga dirimu), tinggalkanlah keumuman orang, karena akan datang di 
belakang kalian hari-hari yang shabar pada waktu itu seperti orang yang 
menggenggam bara api. Bagi orang yang melakukan (amar ma'ruf nahi 
munkar) di tengah-tengah mereka pada hari itu akan mendapat pahala lima 
puluh orang yang beramal seperti kalian”. Abdullah bin Mubarak berkata : 
Dan menambahkan kepadaku selain 'Utbah, ada yang bertanya, “Ya 
Rasulullah, apakah pahala lima puluh orang dari kami atau dari mereka ?”. 
Beliau menjawab, “ Pahala lima puluh orang dari kalian”. [HR. Tirmidzi juz 
4, hal. 323, no. 5051] 


6 





'S . y y S y y wM* » . / . i ^ 0 x » jj 0 y 0 . y 0 y 

^y> b J ^ Jj, aSJLU o^U : Ju Ai)! 1 p^ jp 

/ y y y y 


y 

JS' j CiU 01 Jlij .JjU ^ :^U Jlii 


/• /• z ' 


1» ./ 0**0 


/• /• /■ 


J» U J» 0 


* / O 


J lis cli£a U U£« iJuss jl ;l jJLSi . uljiij 


/• /• 

*/ o O / O & o & / / 

/ . / / 3 / . O * * O 


. , 1 . ^ / l**tl X ** X ^|U X0X tl * 1 0 **^ 0 / > s # s *$ 0 ** 0 / 

. jlJijjj j ^uoL) jj^ i ^ ^ v2 * j Jlsj . jt-jO 4 j 1_ ^ Jg* j 


. ^ , / y y y yy *r y . / w # | / / / , ^ ^ // i / / i / ^ i / , w f 4 ^ # 

iUfU ^ J AOU Q J^r J 'j b LS^ ^ 




/ / X 


^ 0 

y} $ y . y O 




/ / x ,^,y 


* ' ' * ^ y y 

yy i S y i y ^y S i y , O 






-4 p & j ^ jsi' j jiUi >i ^ 


O 0 

S f 


y y y 


y y 


y y 
y 


i uy'ji :iy'ia . 0 tJi ^ jrl' $ ;,il)i jii; p 


0*0 


“* O & - - P P . - / 1/1 ' ' ' - >- 

X X .// O / y O * * O / ( , 1 * ./ * < J *. O ^ £ O / ( . , .--'O X 

j <ji*^ ol, Jlsj .^0 4jl_ J lis . I $ 4 aa i 


/ 

. . / / / /O 

o * * O / i . . „ .-'O ...-'' 




V ?. J .s 


^ -- O 


V*i jiiki cbJl jljJli .jUb LiiJ! 




^ $ / * 

wLoJ>C^ 



iL\ 


m : A .^lll! ji: 3y ^ J bl ^p 

y 

Dari Jabir bin 'Abdullah ia berkata, "Serombongan malaikat datang kepada Nabi 
S A W yang ketika itu beliau sedang tidur, lalu sebagian malaikat berkata "Dia 
sedang tidur i". Sebagian lagi berkata, 'Sesungguhnya mata beliau tidur, tetapi 
hati beliau tidak tidur". Lalu mereka berkata, "Sesungguhnya ada 
perumpamaan untuk sahabat kalian ini, maka buatlah perumpamaan 
untuknya". Lalu sebagian mereka berkata, "Beliau sedang tidur !". Sebagian 
lagi berkata, "Sesungguhnya mata beliau tidur, tetapi hati beliau tidak tidur". 
Lalu mereka berkata, "Perumpamaan beliau ini bagaikan seseorang yang 
membangun rumah, dan orang tersebut mempersiapkan hidangan di dalamnya, 
lalu mengutus seseorang untuk mengundang orang-orang, maka barangsiapa 
memenuhi undangan orang tersebut tentu ia masuk ke dalam rumah dan 
menyantap hidangan. Dan barangsiapa yang tidak memenuhi undangan 

7 



tersebut, tentu ia tidak akan masuk rumah dan tidak pula menyantap hidangan ". 
Para malaikat berkata, "Tolong takwi Ikanlah perumpamaan itu agar dia paham". 
Lalu sebagian malaikat tersebut berkata, "Sesungguhnya beliau sedang tidur !". 
Sebagian lagi berkata, "Sesungguhnya mata beliau tidur, tetapi hati beliau tidak 
tidur". Lalu mereka berkata, "Adapun rumah itu adalah surga, sedangkan orang 
yang mengundang itu adalah Muhammad SAW. Maka barang siapa mentha'ati 
Muhammad SA W, berarti ia mentha 'ati Allah, dan barangsiapa durhaka kepada 
Muhammad S A W, berarti ia durhaka kepada Allah ". Dan Muhammad SA W itu 
adalah pembeda (yang memisahkan) diantara para manusia. [HR. Bukhari juz 
8, hal. 139] 


/ / / 


0 x 


0 * 








X 0 


^ / / v 0 X 








- < : , 


* * 


’&■ , :Jii iii! 








0 0 X 0 f 


Dari Abu Sa'id Al-Khudriy R A, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, 
"Barangsiapa yang memakan makanan yang baik (halal), beramal menurut 
sunnah, dan orang-orang merasa aman dari perbuatannya, niscaya ia 
masuk surga". Para shahabat berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya orang 
yang demikian itu banyak pada ummatmu sekarang ini". Beliau bersabda, 
"Dan yang demikian itu akan ada pada generasi-generasi sesudahku". [HR. 
Hakim dalam Al-Mustadrak juz 4, hal. 1 1 7, no. 7073] 


Bersambung 


8 



